WikipediA 


Bahasa Kurmanji 


Bahasa Kurdi Utara L»/; kurdiya jorm), 

juga disebut Kurmanji {jj- ly/; Kurmanci), adalah 
sekelompok dialek Kurdi yang diucapkan di tenggara 
Turki, barat laut Iran, Irak , dan utara Suriah. Ini 
adalah kelompok dialek yang paling luas dari bahasa 
Kurdi. Sementara bahasa Kurdi umumnya 
dikategorikan sebagai salah satu Bahasa Iran Barat 
Laut bersama dengan Bahasa Baluchi. Bahasa ini 
juga memiliki banyak persamaan kata engan Bahasa 
Iran Barat seperti Persia, saat ini banyak para ahli 
bahasa yang berencana mengklasifikasikan bahasa 
Kurmanji ke dalam bahasa Iran Barat atau bahasa 
Iran Selatan. 

Referensi 


1 a a b Kurmanjj_(http://www.ethnologue.com/la 
nguage/kmr) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Pavlenko, Aneta (2008). Multilingualism in 
post-Soviet countries. Bristol, UK: 

Multilingual Matters. hlm. 18-22. ISBN 978- 
1-84769-087-6. 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Northern 
Kurdish" . Glottolo g 4.1 . Jena, Jerman: Max 
Planck Institute for the Science of Human 
History. 


Kurmanji 

Kurmanji 

Kurmanci, Kurdiya Jorin 

Dituturkan di Iran, Irak, Suriah, Turki 

Penutur 15 juta di Turki (2009)W 
bahasa Mungkin 5 juta tempat lain, 

termasuk 2,8 juta di Irak (2004), 
940.000 di Suriah (1993), dan 
350.000 di Iran (1988)™ 


Rump un Indo-E ropa 
bahasa 

■ Indo-lran 
■ Iran 
■ Barat 
■ Baratlaut 
■ Kurdi 
■ Kurmanji 


Dialek 


Sistem 

penulisan 


Toriki 

Botani 

Bazidi 

Bakrani 

Hakkari 

Badini 

Shengali 

Judikani 

Jiwanshiri 

Alburzi 

Qochani 

Birjendi 

Rihayi 

Latin (Turki, Suriah); Perso-Arab 
(Iran, Irak) 

Status resmi 


Diakui Armenia^l 

sebagai 

bahasa 

minoritas di 


Kode bahasa 


ISO 639-3 kmr 

Glottolog nort2641 (http://glottolog.Org/r 

esource/languoid/id/nort2641)Pl 

























Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kurmanji&oldid=14602740" 


Halaman ini terakhir diubah pada 21 Desember 2018, pukul 06.23. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribusLBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


















